BAHAGIA 


Layakkah manusia sepertiku bahagia? 
Aku sendiri tak tau apa bahagia itu? 
Apa definisi bahagia itu? 

Lelah sudah aku mencari tau.. 


Pelukan hangat kah? 
Atau genggaman tangan orang terkasih? 
Ah entah lah aku semakin bingung.. 


rindu 


Rindu 

Sebuah kata yang tak dapat di lihat 
Kata yang tak dapat di paparkan 
Hanya mampu dirasakan 


Rindu 
Cukup sederhana 
Sebuah kata yang berjuta makna 


AKU RINDU 


Dont 


if you want to step up do not forget the starting point 


Maghfiraftr 


internasional womens day 


"Menjadi perempuan yang mandiri dan kuat membuat kita 
dapat hidup dengan tenang dan tidak ketergantungan maka 


bangga lah untuk menjadi diri sendiri dengan awali 
mencintai diri sendiri" 


#|nternationalWomensDay 


TOXIC 


Keluarga ku tak sempurna (broken home)? 
Tapi "mereka" bilang tidak, hanya karena orang tua ku 
masih lengkap 


Tapi di dalam rumahku ucapan hanya membinatangkan 
Kalau ada masalah kecil dengan ibu ku, aku diteriaki 
PE LACUR 

Kaget?? Akupun begitu 

Iyaa, itu ibuku 

IBU KANDUNG KU 


Kenapa "mereka" masih bilang kalau ini bukan toxic hanya 
karena mereka kehilangan salah satu orang tua nya 

Lalu aku apa? 

Kenapa aku tak merasakan bahwa "kami" baik baik saja? 


pelajaran buat yang lain, aku cuman mau ngasi tau "broken 
home" bukan cuma karna kalian kehilangan salah satu 
orang tua kalian, entah itu pergi bersama Tuhan atau karena 
perceraian. 

Ada orang yang sedikit beruntung yang masih memiliki 


orang tua lengkap, namun tidak seperti "keluarga" pada 
umumnya. 


lanjut 


Ingin rasanya menceritakan "kisahnya" disini 
Tapi aku takut 
Takut dia tak dapat menerima nya 


Sudah terpikir sebenarnya 
Bagaimana akan jalan ceritanya 
Harus mulai dari mana 

Atau harus akan bagaimana 


Apakah layak untuk kalian baca 
Aku takut 
Takut tak sesuai ekspektasi kalian 


